Dan jadilah kamu baik satu sama lain, 
berhati lembut, saling memaafkan, sama seperti 
Tuhan demi Kristus telah mengampuni kamu. 


EFESUS 4:32 


. 


Jika umat-Ku, yang disebut dengan nama-Ku, merendahkan diri, 
berdoa, dan mencari wajah-Ku, dan berbalik dari jalan-jalannya 
yang jahat: maka saya akan mendengar dari surga, dan akan 
mengampuni dosa mereka, dan akan memulihkan negeri mereka. 
2 TAWAR 7:14 


Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang 
dosanya ditutupi. MAZMUR 32:1 


Tetapi dia, dengan penuh kasih sayang, mengampuni kesalahan 
mereka, dan tidak membinasakan mereka: ya, berkali-kali dia 
memalingkan amarahnya, dan tidak membangkitkan semua 
amarahnya. MAZMUR 78:38 


Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, Engkau telah 
menutupi semua dosa mereka. Selah. MAZMUR 85:2 


Karena Engkau, Tuhan, baik, dan siap mengampuni: 
dan berlimpah dalam belas kasihan kepada semua orang yang 
memanggilmu. MAZMUR 86:5 


Jika Engkau, Tuhan, menandai kejahatan, ya Tuhan, siapa yang 
akan tahan? Tetapi ada pengampunan bagimu, agar engkau 
ditakuti. MAZMUR 130:3-4 


Karena jika kamu mengampuni manusia atas pelanggaran 
mereka, Bapa surgawimu juga akan mengampuni kamu: Tetapi 
jika kamu tidak mengampuni manusia atas pelanggaran mereka, 
Bapamu juga tidak akan mengampuni pelanggaranmu. 

Matius 6:14-15 


Jangan menghakimi, dan kamu tidak akan diadili: jangan 
menghukum, dan kamu tidak akan dihukum: ampunilah, 
dan kamu akan diampuni: LUKE 6:37 


Dan Yesus menjawab kepadanya, Simon, ada sesuatu yang harus 
kukatakan kepadamu. Dan dia berkata, Guru, katakan terus. Ada 
seorang kreditur tertentu yang memiliki dua debitur: yang satu 
berutang lima ratus pence, dan yang lainnya lima puluh pence. 
Dan ketika mereka tidak punya apa-apa untuk dibayar, dia terus 
terang memaafkan mereka berdua. Karena itu katakan padaku, 
siapa di antara mereka yang paling mencintainya? Simon 
menjawab dan berkata, Saya kira dia, yang paling dia maafkan. 
Dan dia berkata kepadanya, Engkau telah menilai dengan benar. 
Dan dia menoleh ke wanita itu, dan berkata kepada Simon, 
Apakah kamu melihat wanita ini? Aku masuk ke rumahmu, kamu 
tidak memberiku air untuk kakiku: tetapi dia membasuh kakiku 
dengan air mata, dan menyekanya dengan rambut kepalanya. 
Engkau tidak memberiku ciuman: tetapi wanita ini sejak aku 
masuk tidak berhenti mencium kakiku. Engkau tidak mengurapi 
kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini telah mengurapi 
kakiku dengan minyak. Karenanya aku berkata kepadamu, 
Dosa-dosanya, yang banyak, telah diampuni: karena dia sangat 
mencintai: tetapi kepada siapa sedikit yang diampuni, orang yang 
sama mencintai sedikit. Dan dia berkata kepadanya, 
Dosa-dosamu diampuni. LUKAS 7:40-48 


Perhatikan dirimu sendiri: Jika saudaramu melakukan 
pelanggaran terhadapmu, tegurlah dia: dan jika dia bertobat, 
ampunilah dia. Dan jika dia melakukan pelanggaran terhadapmu 
tujuh kali dalam sehari, dan tujuh kali dalam sehari kembali 
kepadamu, berkata, aku bertobat: engkau harus mengampuni 
dia. LUKAS 17:3-4 


Di dalam Dia kita memperoleh penebusan melalui darah-Nya, 
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya: 
EFESUS 1:7 


Saling bersabar, dan saling memaafkan, jika ada orang yang 
berselisih dengan siapa pun: sama seperti Kristus mengampuni 
kamu, demikian juga kamu. KOLOSE 3:13 


Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni 
dosa kita, dan untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. 
1 YOHANES 1:9 


Karena Tuhan penuh belas kasihan dan belas kasihan, 
panjang sabar, dan sangat menyedihkan, dan mengampuni dosa, 
dan menyelamatkan pada saat penderitaan. Eklesiastikus 2:11 


Ampunilah sesamamu luka yang telah dia lakukan kepadamu, 
demikian juga dosamu akan diampuni ketika kamu berdoa. 
Seseorang menyimpan kebencian terhadap yang lain, dan apakah 
dia mencari pengampunan dari Tuhan? Dia tidak menunjukkan 
belas kasihan kepada seorang pria, yang seperti dirinya sendiri: 
dan apakah dia meminta pengampunan atas dosa-dosanya 
sendiri? ECCLESIASTICUS 28:2-4 


.. Engkau, ya Tuhan, menurut kebaikan-Mu yang besar telah 
menjanjikan pertobatan dan pengampunan kepada mereka yang 
telah berdosa terhadap Engkau: dan belas kasihan-Mu yang tak 
terbatas telah menetapkan pertobatan kepada orang-orang 
berdosa, agar mereka diselamatkan... DOA MANASSEH 1: 1 


Kasihilah satu sama lain dari hati: dan jika seseorang berdosa 
terhadapmu, berbicaralah dengan damai kepadanya, dan dalam 
jiwamu janganlah berdusta: dan jika dia bertobat dan mengaku, 
ampunilah dia. Dan jika dia tidak tahu malu dan tetap melakukan 
kesalahannya, maka ampunilah dia dari hati, dan serahkan 
pembalasan kepada Tuhan. PERJANJIAN GAD 2:3, 8 


